Etika dan Tanggung jawab Profesi 


Modul 7 


Kebebasan dan 
Tanggung Jawab 
dalam Etika 


Philip J. Leatemia, 


Universitas Proklamasi 45 


'8 Made with Gamma 


PP 


Kebebasan dan 
Tanggung Jawab 
dalam Etika 


Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua konsep 
fundamental dalam etika, yang saling terkait dan membentuk 
pondasi moral dalam kehidupan manusia. Etika membahas tentang 
bagaimana manusia seharusnya berperilaku dan bagaimana 
mereka membuat keputusan moral dalam situasi yang kompleks. 
Dalam konteks ini, kebebasan dan tanggung jawab menjadi 
penuntun penting dalam menentukan tindakan yang benar dan 


Sk jawab. 


9 Made with Gamma 


Definisi Kebebasan 


1 Kebebasan 2 Hak Asasi 
Kebebasan merujuk pada Kebebasan individu dijamin 
kemampuan manusia untuk oleh hak asasi manusia, 
bertindak tanpa tekanan yang merupakan hak 
atau kendala yang tidak fundamental yang melekat 
semestinya. Kebebasan pada setiap manusia dan 
adalah hak setiap individu tidak dapat diabaikan atau 
untuk membuat pilihan dan dilanggar. 


menentukan jalan hidup 
mereka sendiri. 


3. Otonomi 


Kebebasan memungkinkan manusia untuk mengembangkan 
otonomi, yaitu kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan 
mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 


mereka sendiri. 
'9 Made with Gamma 


Jenis-jenis Kebebasan 


Kebebasan Fisik Kebebasan 
Kebebasan fisik adalah Berpendapat 
kemampuan untuk bergerak Kebebasan berpendapat 
bebas tanpa hambatan fisik, adalah hak untuk 


seperti penjara atau mengekspresikan pikiran 
perbudakan. dan keyakinan tanpa rasa 
takut akan hukuman atau 


pembatasan. 


Kebebasan Beragama 


Kebebasan beragama adalah hak untuk bebas memeluk 
agama yang dipilihnya & mempraktikkan agama sesuai 
dengan keyakinan masing-masing tanpa paksaan. 


fimoticial 


Freedom , | 
V 


Imiantial 
freedee 


/ 


Finanvcial 


Financial 
Freedom 


Definisi Tanggung Jawab 


il Kewajiban 


Tanggung jawab merupakan kewajiban atau kewajiban 
untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang 
berlaku. 


2 — Akibat 


Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi 
atau akibat, dan kita harus bertanggung jawab atas 
tindakan tersebut. 


3 Konsekuensi 


Tanggung jawab berarti memahami dan menerima 
konsekuensi dari pilihan dan tindakan kita, baik yang 
positif maupun negatif. 


"9 Made with Gamma 


Hubungan Kebebasan dan Tanggung Jawab 


Kebebasan Menuntut Tanggung Jawab 


Kebebasan yang diberikan tidak boleh disalahgunakan. 


Dengan kebebasan datang tanggung jawab untuk 
menggunakannya dengan bijak dan bertanggung 
jawab. 


Tanggung Jawab Membatasi Kebebasan 


Tanggung jawab, pada saat yang sama, dapat 
membatasi kebebasan, karena harus mematuhi norma 
dan aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan 
kesejahteraan bersama. 


'9 Made with Gamma 


Pentingnya Keseimbangan 
Kebebasan dan Tanggung 
Jawab 


Kebebasan Berlebihan 


1 Jika kebebasan terlalu besar, maka akan menyebabkan 
kekacauan dan ketidakadilan. 


Tanggung Jawab Berlebihan 


2 Jika tanggung jawab terlalu besar, maka akan menyebabkan 
penindasan dan ketidakbebasan. 


Keseimbangan 


3 Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab 
diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, 
dan berkelanjutan. 


'9 Made with Gamma 


Contoh Penerapan 
Kebebasan dan Tanggung 
Jawab 


Kebebasan Tanggung Jawab 
Berbicara Menghormati pendapat 
orang lain 
Memilih Menerima konsekuensi dari 
pilihan 
Bekerja Melakukan pekerjaan dengan 


baik dan profesional 


Tantangan dalam Menyeimbangkan 
Kebebasan dan Tanggung Jawab 


@ 


Konflik 


Terkadang, kebebasan dan tanggung jawab dapat berkonflik. Contohnya, kebebasan 
berpendapat dapat bertabrakan dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan 
informasi yang menyesatkan. 


D 


Batasan 


Menentukan batasan yang jelas antara kebebasan dan tanggung jawab bisa menjadi sulit. 
Contohnya, batasan untuk kebebasan beragama dapat menjadi rumit. 


D 


Kekuasaan 


Kekuasaan dapat membatasi kebebasan dan tanggung jawab individu. Contohnya, rezim 
otoriter dapat membatasi kebebasan berpendapat dan hak politik. 


Peran Individu dalam 
Menyeimbangkan Kebebasan 
dan Tanggung Jawab 


1 Refleksi 2 Empati 
Melakukan refleksi diri untuk Berlatih empati untuk 
memahami nilai-nilai dan memahami perspektif orang 
prinsip-prinsip kita, serta lain dan bagaimana tindakan 
bagaimana tindakan kita kita memengaruhi mereka. 


memengaruhi orang lain. 


3. Komunikasi 


Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan orang lain, baik dalam 
keluarga, komunitas, maupun masyarakat, untuk mencapai 
kesepakatan bersama. 


Kesimpulan dan Saran 


Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan 
kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan 
berkelanjutan. Individu memiliki peran penting dalam mencapai 
keseimbangan ini melalui refleksi diri, empati, dan komunikasi 


yang terbuka. 


SELESAI 


